ciri khas akhwat salafiyyah 


Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rahimahullah 


CIRI KHAS 


Diterjemahkan dan 
diberi keterangan oleh : 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


CIRI KHAS AKHWAT SALAFIYYAH 


Syaikh Mugpbil bin Hadi Al Wadi'i 4x1 xx, 


Diterjemahkan dan diberi keterangan oleh 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


alll saas oa c bhasi Si e Badii ya oa ALL Sorig (Run yrii 9 Saran Al aall ul 


al gola Y Jas oas c al Lan YG 


Berikut ini adalah nasihat ringkas dari Syaikh Mugbil bin Hadi rahimahullah tentang ciri khas 
akhwat salafiyyah', hal ini penting untuk dipahami karena makna mengikuti salaf bukan semata 
mata pada penampilan lahiriah saja akan tetapi juga pada keyakinan dan amal amal shalih. 
Untuk melengkapinya saya berikan beberapa catatan kaki yang ringkas dan tidak berpanjang 
lebar agar jangan sampai kehilangan substansi “ ringkas “ yang merupakan inti nasehat beliau 


rahimahullah. 
Dengan segala keterbatasan yang saya miliki saya hadirkan kepada Anda terjemahan ini, saya 
mohon dibukakan pintu maaf dan koreksi dengan cara yang baik bila menemukan kekeliruan, 


karena sifat muslim adalah saling menasihati sedangkan orang orang munafiq memang saling 


berkhianat, dan jangan lupa mendoakan kebaikan bagi saya dan seluruh kaum muslimin. 


Abu Asma Andre 


' Saya terjemahkan dari situs : http://www.sahab.net/home/?p-724 





maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i 41 42>, berkata : 


( Diantara ) ciri khas akhwat salafiyyah : 


Pertama: 
Berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah % dalam hukum-hukum sesuai 


kemampuannya dengan pemahaman Salafush Shalih. 


Kedua: 
Dan juga selayaknya untuk bermuamalah dengan sesama muslim dengan muamalah yang baik, 


bahkan kepada orang-orang kafir. Allah 85 berfirman dalam kitab-Nya yang mulia : 
2,3 AE E a 


“ „serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia...” ( QS Al Baqarah : 83 ) 


Dan firman Allah &: 


f pÉ Gp KAS Il Lela) LAN 1335 Sean 


DI Taat Kate DEA a Kiai Cas 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 


dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 


Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. ( QS An Nisaa : 58 ) 


Dan juga firmanNya &: 
3 de 
e E aE E 
lJ acb A3 15l 


“ Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. “ ( QS Al An’am : 152) 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


Dan firman Allah &: 
E, ag 20 


ol us! 


= 


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. 
Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 


apa yang kamu kerjakan.” ( QS An Nisa’ : 135) 
8 


Ketiga : 
Wajib baginya untuk mengenakan pakaian yang Islami dan menjauhkan diri dari tasyabuh 
(menyerupai) musuh - musuh Islam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari 


hadits “Abdullah bin “Umar «& dia berkata : Rasulullah & bersabda: 


“Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut.” ” 
Dan firman Allah 45 tentang pakaian : 

< < € 

E gt ri ad TT a 17 PA E DA TAs jajn Z AL 
Ol Gl US a oya gd Topan sand! sd) LAI S3) 


2 g ar 
De) ht 


? HR Imam Ahmad no 5115 dan dishahikan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Irwaa'ul Ghalil no 1269. 


Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata : “ Hadits ini menjadi dalil akan terlarangnya seorang muslim menyerupai 
orang orang kafir didalam ucapan, perbuatan, pakaian, hari perayaan dan ibadah mereka, dalam hal yang tidak 
disyariatkan dalam agama kita dan tidak disetujui. “ (Tafsir Ibn Katsir 1/206 ) 


Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata : “Disebut tasyabbuh jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan 
orang yang ditiru. Misalnya yang disebut tasyabbuh pada orang kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu 
yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun jika sesuatu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan 
tidak jadi kekhususan atau pembeda dengan orang kafir, maka tidak lagi disebut tasyabbuh. Seperti itu tidaklah 
dihukumi tasyabbuh, namun bisa jadi dinilai haram dari sisi lain.” (Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu “Utsaimin 3/30) 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


“ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin 

: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya 
mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” ( QS Al Ahzab : 59 ) 


Dan diriwayatkan dari Imam At Tirmidzi dalam Jami'nya dari hadits Abdullah bin Mas'ud & dia 


berkata : Rasulullah # bersabda: 
qag G2 Aa DR GA Sese AN 
Olla! abi SS ISS 8332 SAI 
“Wanita itu aurat apabila dia keluar maka syaithan akan mengikutinya.” ? 


Keempat : 


Dan kami nasehatkan kepadanya untuk berbuat baik kepada suaminya jika ia menghendaki 


kehidupan yang bahagia. Nabi & bersabda: 
aE Leah ai Ol AG Lada dl ahal JAS LEs ISI 


“ Bila seseorang mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan), dan ia menolak untuk 


memenuhinya, maka ia dilaknat oleh malaikat.” ( Muttafaqun “Alaihi ) 


lele Loe shoudl 3 II GS II: pala to 39 


Dan dalam riwayat Muslim : “Melainkan yang di langit akan murka kepadanya.” 


Kelima : 

Dia juga harus mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang Islami. Diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim dalam shahihnya dari hadits “Abdullah bin “Umar & , dia berkata : 
Rasulullah # bersabda : 


3 HR Imam At Tirmidzi no 1173, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah. 

Imam Ath Thahawi rahimahullah berkata : Didalam riwayat Al Bazzar disebutkan : “ Tidaklah seorang wanita 
berkehendak untuk mencari wajah Allah semisal dengan dia mendekatkan diri kepada Rabb dirumahnya dengan 
beribadah kepadaNya. “ ( Musykil Al Hadits hal 374 ) 


4 Yang dilangit dalam hadits ini adalah Malaikat, sebagaimana nampak dalam riwayat sebelumnya. 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


PI Kn Dua Mb DIa 
“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang 


kepemimpinannya.” 


Dan menyebutkan tentang wanita bahwasanya dia : 
gs bt a a a BIANG 
“Pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban tentang 


kepemimpinannya.” ? 


Dan dalam Ash Shahihain dari hadits Ma'gil bin Yasar & dia berkata : Rasulullah #& bersabda : 
AI Al, Is a Nana Aya lak, ala dis 


“Berapa banyak seorang pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin kemudian 


Z 
HS 


PAS a 


ia tidak menjaganya dengan memberi nasihat kepadanya, kecuali dia tidak mendapatkan bau 


surga.” 


Maka tidak sepatutnya baginya lebih menyibukkan diri dalam berdakwah daripada mendidik 


anak-anaknya. 


Keenam: 
Selayaknya baginya untuk ridha terhadap hukum Allah 88 tentang keutamaan laki-laki atas 
wanita, Ka firman Allah 35: 


Senat Lan an D Pedih Laa 


28 g” 


“Dan janganlah kamu iri hati E apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu 


lebih banyak dari sebahagian yang lain.” ( QS An Nisa’ : 32 ) 


? Syaikh At Thayib Ahmad Khatibah hafidzahullah berkata : “ Seorang wanita akan diminta pertanggung jawaban 
tentang anak anaknya, harta suaminya dan tentang dirinya. “ ( Syarh Riyadhus Shalihin 12/12 ) 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


Dan firman Allah &: 


E zee mw na. SP YAA 3 á gü 
Hal aa L yan e Inah A1 da 


MD. Ga IP ut 
d pp Je 
aA z E E fa IG, Ga j 
SA A UBS gly WI bis Lo 
a z 
| 


AA Tah Sa 


a 


“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 


> 
e E > 8 o g A a g E 

2 CIA C9 D PG JJ 
ui Pa P P - 


2 


pa 
- 


sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat 
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 


Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” ( QS An Nisaa : 34) 


Dan dalam kitab Ash Shahihain dari hadits Abu Hurairah s, dia berkata : Rasulullah & bersabda : 
Ayah Cum Oli lel ala! G eod GET Ola calo o GAS feli a gn 

ae Isa AAS, blg Air 
“Berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan 
sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha 


meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, jika dibiarkan maka ia akan tetap bengkok. ” 


(Muttafaqun “Alaihi) 
Maka selayaknya bagi seorang wanita harus bersabar terhadap apa yang ditakdirkan Allah 4 


atasnya dari keutamaan laki-laki atasnya. Akan tetapi maknanya bukanlah memperbudaknya. 


Rasulullah & bersabda dalam Jami’ At Tirmidzi : 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


GLA Se OL Gal ie olge GA Laila WS a a 


awg On 


AE Uno Gamal pasal dera G3 OLS AAA bolá, 


- 


Sg Ga (SAS cibo NG 

Seb giS Sel) 

“ Ketahuilah, hendaklah kalian pergauli mereka (istri) dengan kebaikan, karena mereka 
diperintahkan untuk tunduk kepada kalian, kalian tidak memiliki kekuasaan apa pun dari mereka 
selain karena ketundukan yang diwajibkan atas mereka, kecuali jika mereka melakukan hal yang 
keji (dosa) jika mereka melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika mereka menaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya kalian memiliki hak atas 
istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian, adapun hak kalian atas istri kalian 
adalah terlarang bagi mereka menghamparkan kasur (menyilahkan masuk ke dalam rumah) untuk 
orang-orang yang kalian benci, juga tidak mengijinkan siapa saja yang kalian benci untuk 


memasuki rumah kalian, adapun hak mereka atasmu adalah memberi pakaian dan makanan yang 


baik.” ê 


Dan dalam Kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad dari hadits Mu'awiyah bin Haidah &, bahwa 
seorang laki-laki bertanya : “Wahai Rasulullah apakah hak istri salah seorang dari kami terhadap 


kami ?” Rasulullah # menjawab : 


gigil BNN A baja Yg iais ISI a Sudah 15! Wala 


D 


“Kamu memberinya makan jika kamu makan, kamu berikan pakaian kepadanya jika kamu 
berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, dan janganlah kamu 


meninggalkannya kecuali di dalam rumah.” 


é HR Imam At Tirmidzi no 1163 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 





ciri khas akhwat salafiyyah 


Maka - semoga Allah 8& memberkati kalian - seharusnya kita semua tolong - menolong dalam 
kebaikan, laki-laki bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang Islami serta menolongnya 
dalam menuntut ilmu dan dakwah kepada Allah, dan begitu juga istri bergaul dengan suaminya 
dengan pergaulan yang Islami serta menolongnya dalam menuntut ilmu dan dakwah kepada 
Allah 36, dan juga dalam pengaturan yang baik terhadap apa-apa yang berhubungan dengan 
rumah. Allah 3%% berfirman : 


de 


osii ST JELAS S SG di Je 33 


...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- 


menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...( QS Al Maidah : 2) 


Wallahul musta'an. 





Penutup 


Inilah terjemahan dan catatan kaki sederhana dari nasihat seorang ulama ahlussunnah wal 
jama'ah Syaikh Muagbil rahimahullah. Semuanya adalah yang Allah 4& mudahkan bagi saya, 
semoga Allah && menetapkannya sebagai suatu amal shalih - memberikan ganjaran kepada 
saya - Syaikh Mugbil rahimahullah, juga kepada kedua orang tua saya, anak dan istri serta 


seluruh kaum muslimin. 


Yang sangat memerlukan ampunan Rabb 


Abu Asma Andre 


9 Syaban 1442 H 


23 Maret 2021 


Komplek TNI AL Ciangsana - Griya Fajar Madani 


maktabah abu asma andre 





